
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat 3enderal Pajak 



UMKM Indonesia 


Tarif Khusus 

Pajak Penghasilan 
bagi UMKM 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor... Tahun 2018 

Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 











Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak 


* 



TERIMA KASIH 

atas kontribusi Anda 


bagi negeri melalui 
Pembayaran Pajak 








Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak 



TRANSFER kc DAERAH 


344.310 


PERLINDUNGAN 

SOSIAL 

RP 73.360 


KESEHATAN 

' 29.475 


151.305 


PARIWISATA 

" 3 . 275 . 


48.470 


KE MANA? 

SATU 

JUTA 

UANG 

PAJAK KITA 









Cara umum hitung PPh bagi UMKM 
bagi WP Orang Pribadi 


sebelum Juli 2013 














TAHUKAH ANDA? 


Cara un 
bagi W 


ag 


sebelum Juli 2013 


BP 

m □□□□ 
□□□□ 



Tentukan 
Penghasilan 
Bersih dgn 
Pembukuan 






Hitung 
penghasilan 
kena pajak 


Dikali tarif 

25 % 











TAHUKAH ANDA? 


Cara hitung PPh bagi UMKM 
bagi WP Orang Pribadi & WP Badan 


sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 



Penghasilan 

Bruto 


Dikali tarif 1 % 
bersifat FINAL 














MENGAPA? 


Mendorong peran serta masyarakat 

dalam kegiatan ekonomi formal 

Lebih memberikan keadilan 

Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan 



Memberi kesempatan berkontribusi bagi 
negara 

Pengetahuan tentang manfaat pajak 

bagi masyarakat meningkat 



SUBJEK PAJAK 



Orang Pribadi 

Jangka waktu 7 tahun 




Badan Usaha, berbentuk: 

• PT, dengan jangka waktu 3 tahun 

• CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun 


Jangka waktu dihitung, sejak: 
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku 
WP Baru : Tahun Pajak terdaftar 









^ UI IM 


WP TIDAK DIKENAI PP XX 


1 WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17 

(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP) 

WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh 
Pasal 31A UU PPh 

BUT 


CV, Firma yang: 

• dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki 
keahlian khusus; dan 

• menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan 
dengan pekerjaan bebas 



OBJEK PAJAK 




*USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misainya toko/kios/ios 
keiontong, pakaian, eiektronik, bengkei, penjahit, warung/rumah makan, saion, dan 
usaha lainnya 














BUKAN OBJEK 




Penghasilan di Luar Negeri 



2 Penghasilan yang dikecualikan sebagai 
objek pajak 

3 Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas 

Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik, 
pembawa acara, dll 


4 


Penghasilan yang dikenai PPh Final 

Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang 
diatur berdasarkan PP 



PELUNASAN PA J Al 



*WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP 


Dipotong atau 
dipungut oleh 
Pemotong atau 
Pemungut * 

















KETENTUAN PERALIHAN 





































*sFJN 














































Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak 


#pajakkitauntukkita 


TERIMA KASIH 


feen&ea, • * 



@ www.pajak.go.id 


^ 1 500 200 


3 ^7 jF @DitjenPajakRI 



